1. Membiarkan orang lain menentukan jalan hidup
Salah satu keputusan yang bisa bikin kamu menyesal seumur hidup yakni membiarkan orang lain menentukan jalan hidup. Ini maksudnya seseorang memiliki rasa tak percaya diri, ragu, dan ketakutan dalam mengambil kendali atas hidup mereka. Sehingga jalan hidupnya selalu ketergantungan dengan orang lain yang pada akhirnya kemampua hidupnya tidak bisa sama dengan orang lain sehingga membuatnya tidak memiliki arti dalam hidupnya.

2. Tak Mau Mengubah Kebiasaan Buruk
Jika seseorang tak ingin berusaha untuk merubah kebiasaan buruknya maka hidupnya akan terus terusan buruk. Ini menjadi salah satu keputusan yang tidak baik dan bisa bikin kamu menyesal seumur hidup akibat kebiasaan buruk aku itu menjadikan hidup kamu lebih suram.

3. Menyerah Saat Gagal
Salah satu keputusan yang paling bisa bikin kamu menyesal seumur hidup yakni menyerah saat gagal. Ini artinya kamu sudah tidak punya nyali lagi untuk meraih kesempatan yang mungkin setelah kamu gagal kamu akan mendapatkan hasil yang baik.

4. Tidak Menjadi Diri Sendiri
Salah satu keputusan yang disesali orang di masa depan mereka adalah mengapa mereka tak memiliki keberanian untuk menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Karena sering hidup dengan meniru orang lain ini membuat dirinya tidak tahu jati diri sendiri. Seperti yang kita ketahui seburuk apapun kita jika jadi diri sendiri pasti akan lebih baik dibandingkan hanya meniru orang lain yang belum tentu kemampuan diri kita bisa sama dengan orang tersebut.

5. Menunggu dan Terus Menunggu
Keputusan yang bisa bikin kamu menyesal seumur hidup adalah menunggu dan terus menunggu. Kamu tidak ada memiliki keberanian untuk bangkit sendiri yang bisanya cuma menunggu kapan di suruh dan kapan kamu bertindak sehingga kamu tidak memiliki keberanian dalam menentukan skill hidup kamu yang nanntinya akan bikin kamu menyesal ketika melihat orang lain sudah bangkit lebih sukses dari hidup kamu.

6. Bertoleransi pada hal negatif
<p>Ini juga menjadi salah satu hal keputusan yang bisa bikin kamu menyesar seumur hidup. Bertoleransi pada al negatif ini hanya akan menghilangkan kesenangan dan membuat kamu terus merasa lelah sehingga kamu tidak bisa memiliki energi positif.

7. Tidak Menjaga Kesehatan</strong>
Tidak menjaga kesehatan ini merupakan penyesalan terbesar dalam hidup seseorang. Di masa muda kamu selalu melalaikan kesehatan dan tidak peduli dengan hidup sehat ini maka saat usia sudah tua banyak timbul penyakit yang membuat kamu tidak bisa bahagia di masa tua.